Penilaian Pembelajaran PPKn Kelas 5B MI NU TBS Kudus 


Nama Lengkap : 


1) Berikut ini yang termasuk penjabaran nilai sila pertama Pancasila ialah ... . 


2 


3 


No 


No 


(a) meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa 

(b) mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap orang 

(c) menghormati adanya perbedaan individu 

(d) mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah 


Bunyi sila tersebut ialah: 


Mengembangkan sikap tenggang rasa termasuk penjabaran nilai sila ... Pancasila. 
(a) pertama 

(b) kedua 

(c) ketiga 

(d) keempat 


Bunyi sila tersebut ialah: 


Hari ini Fikri Azhar Manaf mendapat jadwal piket kebersihan kelas. Piket dilaksanakan selama 
15 menit setelah selesai pembelajaran pada pukul 13.00. Namun, orangtua sudah menjemput 
tepat pukul 13.00.Sikap terbaik yang dilakukan Fikri ialah ... . 

(a) meminta pamit kepada teman-teman yang sedang piket 

(b) kabur diam-diam dari kelas 

(c) memberi tahu orangtua agar menunggunya sampai selesai piket 

(d) melakukan piket selama 5 menit 


Sikap terbaik yang dilakukan Fikri sesuai dengan nilai sila Pancasila yang berbunyi: 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | PPKn | Kelas 5B | 1 


4) Kelas 5B sedang bermusyawarah tentang uang kas kelas. Dalam musyawarah tersebut, 
Muhammad Akbar Izzul Haq sebagai ketua kelas ingin agar uang kas dikumpulkan setiap hari. 
Namun, hasil musyawarah memutuskan bahwa uang kas dikumpulkan setiap Sabtu saja. Izzul 
sebagai ketua kelas akhirnya menetapkan bahwa uang kas dikumpulkan setiap Sabtu. 

Pernyataan paling tepat sesuai cerita tersebut ialah: 

(a) Perilaku Izzul mencerminkan nilai sila kedua Pancasila 
(b) Sikap Izzul tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila 
(c) Izzul berusaha mengamalkan sila keempat Pancasila 
(d) Penetapan tersebut cocok dengan nilai kelima Pancasila 


Sikap yang dilakukan Izzul sesuai dengan nilai sila Pancasila yang berbunyi: 


5 


~o 


Tujuan negara Indonesia merupakan kandungan nilai sila ... Pancasila. 
(a) kedua 

(b) ketiga 

(c) keempat 

(d) kelima 


Bunyi sila tersebut ialah: 


6 


No 


Menjaga hubungan baik antarumat beragama merupakan contoh perilaku sesuai sila ... Pancasila. 
(a) pertama 

(b) kedua 

(c) ketiga 


(d) keempat 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | PPKn | Kelas 5B | 2 


7 


8 


9 


~o 


~o 


No 


Nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah: 


Bangsa Indonesia harus selalu menjunjung tinggi kemanusiaan, persamaan derajat, tenggang 
rasa, dan kepedulian terhadap orang lain merupakan makna dari sila ... Pancasila. 

(a) pertama 

(b) kedua 

(c) ketiga 

(d) keempat 


Nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah: 


Berikut ini yang termasuk contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila ialah ... . 
(a) menolong orang yang membutuhkan 

(b) menguatamakan kepentingan bersama 

(c) menghormati perbedaan pendapat 

(d) memperlakukan semua orang dengan adil 


Nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah: 


Makna sila keempat Pancasila ialah ... . 

(a) mempercayai Tuhan Yang Maha Esa 

(b) menjunjung tinggi persatuan 

(c) mengutamakan musyawarah dalam pembuatan keputusan bersama 
(d) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 


Nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah: 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | PPKn | Kelas 5B | 3 


10) Fatih Ulumul Hikam dan Muhammad Afzan Sani Alkamil akan mengikuti pertandingan badminton 
ganda putra bersama untuk lomba classmeeting di madrasah. Untuk mendukung keduanya, 
teman-teman di kelas 5B berusaha membelikan kostum yang dipakai selama pertandingan. 

Usaha terbaik berikut yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila ialah ... . 
(a) Hikam dan Masa dibelikan kaos berwarna sama 

(b) Hikam dan Masa dibelikan kaos berwarna beda 

(c) Hikam dan Masa dibelikan kaos berukuran sama 

(d) Hikam dan Masa dibelikan kaos berukuran beda 


Nilai yang terkandung dalam sila tersebut ialah: 


Selamat MenikmatiO 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | PPKn | Kelas 5B | 4 


